WikipediA 


Bahasa Wolio 


Bahasa Wolio adalah salah satu bahasa daerah yang ada 
di pulau Buton. Bahasa ini adalah bahasa resmi pada saat 
sistem pemerintahan kerajaan atau kesultanan Buton. 
Hingga saat ini bahasa Wolio masih dipakai oleh 
masyarakat khususnya yang ada di Kota Bau-Bau, 
namum bahasa Wolio ini tetap dikenal oleh masyarakat 
dari berbagai penjuru daerah bekas pemerintahan kerajaan 
atau kesultanan Buton. 

Referensi 


1. A (Inggris) Bahasa Wolio (http://www.ethnologue. 
com/showJanguage.asp?code=wlo) di 

Ethnologue 



Wolio 

Wilayah 

Sulawesi 

Penutur bahasa 

65.000 plus L2lil (2004) 

Rumpun bahasa 

Austronesia 


■ Melayu-Polinesia 


■ MP Inti 


■ Celebic 


■ Wotu-Wolio 


■ Wolio-Kamaru 


■ Wolio 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

wlo 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Wolio&oldid=13399486" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Desember 2017, pukul 04.36. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 























